WikipediA 

Bahasa Batak Toba 


Bahasa Batak Toba adalah salah satu bahasa daerah 
yang terutama dipertuturkan di daerah sekitar Danau Toba 
dan sekitarnya, meliputi Samosir, Humbang Hasundutan , 
Tapanuli Utara dan Toba Samosir, Sumatra Utara , 
Indonesia . Bahasa Batak Toba termasuk dalam rumpun 
bahasa Austronesia , dan merupakan bagian dari kelompok 
bahasa-bahasa Batak. 

Saat ini diperkirakan terdapat kurang-lebih 2.000.000 
orang penutur Bahasa Batak Toba, yang tinggal di bagian 
barat dan selatan Danau Toba . Penulisan bahasa ini dalam 
sejarahnya pernah menggunakan aksara Batak , tetapi saat 
ini para penuturnya hampir selalu menggunakan aksara 
Latin untuk menuliskannya. 

Herman Neubronner van der Tuuk adalah salah seorang 
pionir awal penelitian atas Bahasa Batak Toba, yaitu 
dalam aktivitasnya menulis Alkitab berbahasa Batak 
Toba. 

Pranala luar 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Batak Toba (http://ww 
w.ethnologue.com/show_language.asp?cocle=bb 

c) di Ethnologue 


Bahasa Batak Toba 

Hata Batak Toba 

Dituturkan di 

Sumatra Utara, Indonesia 

Penutur 

2 Juta (UBS, 1991) {tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ MP Inti 

■ Sumatra Barat Laut 

- Batak 

■ Batak Selatan 

■ Bahasa Batak Toba 

Sistem 

penulisan 

Batak, Latin 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

- 

Diatur oleh 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

bbc 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Batak Toba di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Batak_Toba(&oldid=15570775 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 September 2019, pukul 23.15. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 












































